Honda BR-V 































































Hanya mereka yang berjiwa pemberani dapat menaklukan segala 
tantangan dan meraih keberhasilan. 

Memperkenalkan Honda BR-V, sebuah crossover 7-seater canggih 
yang diciptakan khusus untuk melewati berbagai kondisi jalan 
dengan penuh ketangguhan. 

Desain gagah, interior premium, performa dan fitur keselamatan 
kelas tinggi dari Honda BR-V akan menemani setiap petualangan 
Anda kapanpun dan dimanapun. 

Ignite the Adrenaline with Honda BR-V, 

Only the Braver! 






Desain Projector Headlamp 
dengan LED Light Guide 
memberi aksen sporty dan 
mewah. 


PROJECTOR 

HEADLAMP 

+LED LIGHT GUIDE 



Kini saatnya berkendara dalam balutan desain yang 
gagah berkat tampilan eksterior Honda BR-V yang 
bold dan modern. Bersiaplah menjadi pusat 
perhatian di setiap perjalanan Anda. 


Desain alloy wheel 16"semakin 
melengkapi kesan gagah pada Honda 
BR-V. 


SOLID 
WING FACE 


Grille depan yang tangguh menyatu 
dengan lampu depan yang modern. 


Honda 

or?-i/ 







STYLISH 

CHROME Honda BR-V hadir dengan sentuhan chrome pada eksterior yang 

ACCENT eksklusifdan menawan. 


POWER 

RETRACTABLE „ + 

DOOR MIRROR Kacaspionotomatisterlipatdenga 
with turning signal satu sentuhan. 


Berkendara semakin aman 
LED berkat LED High Mount 

HIGH MOUNT stop Lamp pada sisi 

STOP LAMP belakang Honda BR-V. 


Tampil semakin agresif dengan antena 
Shark Fin pada atap kendaraan. 


SHARK FIN ANTENNA 



Kaca mobil yang mampu mengurangi sinar UV 
matahari sehingga kenyamanan dalam kabin 


AERO KIT 


Aero Kit yang membuat tampilan Honda BR-V terlihat lebih 
agresif dan tangguh menambah kepercayaan diri Anda 
berkendara setiap saat. 


HEAT REI 
GREEN Til 


ECTING 
NTED GLASS 












Desain dashboard mewah dan ca^giti yang 
menggunakan bahan berkualitas untuk 
menambah kesan premium pada Honda BR-V. 


Keberanian berawal dari dalam diri. Untuk itu Honda BR-V 
menghadirkan kenyamanan dan kecanggihan pada interior untuk 
melengkapi jiwa petualang Anda saat berkendara. Ruangyang luas 
dan nyaman menjadikan setiap momen lebih mengesankan di „ 
dalam Honda BR-V. 


Nikmati kesejukan merata di seluruh 
kabin dengan adanya sistem A/C 
pada bagian depan dan belakang. 


Setir yang dapat diatur 
posisinya menyesuaikan postur 


3 dispTaymeters yang stylish dilengkapi multi 
information LCD display yang memberikan 


Memberikan kemudahan 


METER CLUSTER 




.-- 



li 1 ' • * ,«• 

~ ° / 

--- / 


WITH MULTI informasi secara realtime mengenai rata-rata 


tuibuh pengendara sehingga 


AUDIO mengaturai/d/'oselama 


INFORMATION konsumsi serta sisa bahan bakar dan jarak 


TILT memberikan kenyamanan 


STEERING perjalanan tanpa melepaskan 


DIGITAL Mudah mengatur suhu kabin 


LCD DISPLAY tempuh perjalanan pada layaryang informatif. I STEERING ekstra dalam berkendara. 


SWITCH tangan dari setir kemudi. 


A/C dengan tampilan modem. 






Ruang yang luas dan nyaman untuk 7 penumpang 
menjadikan setiap momen lebih mengesankan di 
dalam Honda BR-V. 


SPACIOUS 

CABIN 


Mempermudah akses ke baris ketiga dengan 
One Touch Tumble. Hanya dengan satu sentuhan, 
Anda dapat melipat kursi baris kedua. 




ADJUSTABLE 

HEADREST 


50:50 Kursi baris ketiga yang fleksibel pada Honda 
FOLD DOWN BR-V dapat direbahkan hingga menciptakan 
THIRD ROW ruang lebih lega untuk barang di bagasi. 


SLIDING AND 
RECLINING 
2ND ROW 
SEATS 


Baris kedua dapat 
digeserdan 
direbahkan untuk 
memaksimalkan 
kenyamanan serta 
ruang kaki dan ruang 
kepala yang lebih 
lega. 























Sistem audio video touchscreen 6.1"canggih yang kompatibel dengan berbagai 
format musik melalui media-media seperti AM/FM, CD, DVD, serta iPod atau 
iPhone, Android melalui USB port, Bluetooth, AUX input dan Phone 
Mirroring melalui HDMI port akan menemani 

Anda selama perjalanan. ^H 


nanoe™ 

TECHNOLOGY 


Sistem audio video Honda BR-V yang canggih hadir dengan 
nanoe™ technology. 

nanoe™ bekerja dengan memproduksi partikel air elektrostatik berukuran 
nano yang dihembus dari modul nanoe™ yang berada dalam head unit dan 
disebarkan melalui pendingin udara. Partikel tersebut berguna untuk 
memperbaiki kualitas udara di dalam kabin. 

* nanoe™ dan lambang nanoe™ adalah merek dagang dari Panasonic Corporation. 


6.1" DISPLAY 
AUDIO VIDEO SYSTEM 
WITH nanoe® 


Bluetooth Connection 


Android Mode 


Berkendara semakin nyaman dengan bluetooth handsfree yang 
dapat menyambungkan panggilan dari handphone ke sistem audio. 
Serta memainkan musik favorit dari gadget kesayangan Anda. 


Khusus untuk pengguna Android dengan menggunakan 
bluetooth dan kabel khusus HDMI, Anda dapat menikmati fungsi 
HP Anda langsung pada head unit. 

*Dengan menggunakan aplikasi SmartAppCar. 


HDMI Mode (iPhone & Android) 


Mode yang berfungsi sebagai screen mirroring untuk 
memunculkan tampilan dari iPhone dan Android yang dapat 
terlihat jelas pada layar sistem audio video. 


HEAR Terdapat pada bagian belakang mobil berfungsi 
PARKING untuk memberikan visibilitas belakang pada 
CAMERA lay ar touchscreen saat berjalan mundur. 








VTEC ENGINE 


Nikmati ketangguhan mesin 1.5U-VTEC 
dengan tenaga 120PS dan torsi 14,8 kg.m 
terbesar di kelasnva van? mamou 


Honda BR-V memiliki gas buang yang bersih dan telah 
memenuhi standar uji emisi EURO-4. 




i-VTEC ENGINE 


120PS 


Max Power: 

(88 Kw) @6600rpm 

Max Torque: 

i (145Nm)@4600rpm 









DUAL FRONT 
SRS AIRBAGS 

Apabila terjadi benturan frontal, airbag bagian depan akan 
mengembang seketika untuk mengurangi cedera pada 
pengemudi dan penumpang depan. 



G-CON + ACE™ 


Honda BR-V dirancang dengan teknologi G-CON untuk 
meredam dan menyalurkan energi benturan apabila terjadi 
tabrakan yang tak dapat dihindari. Struktur canggih ACE ™ 
melindungi kabin meskipun bertabrakan dengan kendaraan 
yang berbeda ukuran. Serta Side Impact Beam yang meredam 
benturan saat terkena tabrakan dari samping. 


Fitur pengereman canggih Anti-lock Braking 
System (ABS) untuk mencegah penguncian 
roda pada saat pengereman mendadak dan 
Electronic Brake-force Distribution (EBD) yang 
berfungsi mendistribusikan daya pengereman 
sesuai dengan beban kendaraan. 


Honda BR-V menetapkan standaryangtinggi dalam keselamatan 
berkendara Anda. Dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan tinggi 
yang memberikan perlindungan terdepan serta rasa aman dalam 
setiap perjalanan Anda. 




ISOFIX & 

TETHER 

ISOFIX & Tether berfungsi 
untuk mengunci kursi bayi 
pada bangku baris belakang. 


Honda BR-V menggunakan 
VEHICLE teknologi Vehicle Stability 

STABILITY Assist untuk membantu 
ASSIST mencegah gejala oversteer 
(VSA) dan understeer. 


SEATBELT REMINDER 

Indikatoryang akan memperingatkan pengemudi dan 
penumpang depan untuk menggunakan sabuk pengaman 
saat berkendara. 


W PRETENSIONER WITH 
V LOAD LIMITER SEATBELT 

Ketika terjadi tabrakan keras, Pretensioner 
Seatbelt akan mengencang, sehingga tubuh 
tetap berada pada posisinya dan mencegah 
gerakan dada ke depan. Load Limiter berfungsi 
mengurangi tekanan yang berlebih dan mencegah 
W cedera pada bagian dada serta memastikan posisi 
V tubuh jatuh tepat pada airbag yang mengembang. 


HONDA REAL WORLD 
CRASH TEST 


Honda BR-V telah melalui uji tabrak menyeluruh di 
Honda Real World Crash Test Facility yang dilaksanakan di 
Tochigi, Jepang. 










1 



*> > 


ELECTRIC Bermanuver semakin lincah Derkat sistem Electric 
POWER Power Steering yang meringankan setir pada 
STEERING kecepatan rendah dan mantap pada kecepatan tingg 




CVT WITH 
EARTH DREAMS 
TECHNOLOGY 
&6MT 


CVT dengan Earth Dreams 
Technology untuk 
perpindahan transmisi yang 
lebih halus dan performa 
mesin yang maksimal serta 
konsumsi bahan bakaryang 
efisien. Juga tersedia pilihan 
6MT untuk sensasi berkendara 
yang lebih sporty. 

















Genuine Honda Accessories 



Mobil Sehat, Hati Tenang 

Honda BR-V tersedia dalam varian Paket Cermat (Cerdas + Hemat) yang memberikan keuntungan lebih dalam 
melakukan perawatan berkala di Dealer resmi Honda. 


PAKGT CERMAT 



Cerdas: Anda bebas dari rasa khawatir untuk biaya 

perawatan berkala mobil Anda serta ditangani oleh 
mekanik profesional dari Dealer resmi Honda. 


* 


PAKGT CGRMAT PLUS 



Plus: 

Menghadirkan tambahan point keuntungan (Extended 
Warranty) yang memperpanjang perlindungan kendaraan 
Anda selama 2 tahun. 


Hemat: Biaya perawatan menjadi hemat karena lebih 
murah dan juga bebas dari kenaikan harga. 


Untuk informasi lebih lengkap, segera kunjungi Dealer Honda terdekat. 

*Tersedia di semua tipe Honda BR-V. 








































M -Rear Wiper 

—' • Heat Rejecting Green Tinted Glass 

• Black Interior Color 
• ECO Indicator 
• Day / Night Rearview Mirror 
-Tilt Steering 

• Double DIN Audio System 
• Digital A/C 
• Double Blower A/C 
• One Touch Tumble 2nd Row Seats 
• Sliding & Reclining 2nd Row Seats 
• MacPherson Strut & H-Shape Torsion 
Beam Suspension 
• G-CON + ACE™ 

• Dual Front SRS Airbags 
• Pretensioner with Load Limiter 
Seatbelt 


• Driver Seatbelt Reminder 
ABS + EBD 
• ISOFIX + Tether 
• Wave Key i 

Keyless Entry J 

• Auto Door Lock by Speed M 

• Immobilizer 

Alarm System ^B 


• Projector Headlamp with LED Light Guide 
• Front Lower Bumper Garnish 
• Rear Lower Bumper Garnish 
• Chrome Outer Door Handle 
• Chrome Side Protector 
• Audio Steering Switch 
• 6.1" Advanced Audio Video System 
Rear Parking Camera 


• 1.5 L SOHC i-VTEC 
• Projector Headlamp 
• Fog Lamp 
• 16" Alloy Wheel 
• Roof Rail 

• Power Retractable Door Mirror 
• Micro Antenna 
• Multi Information LCD Display 
• LED High Mount Stop Lamp 
Rear Combi Lamp with Light Guide 


• Vehicle Stability Assist 

• Hill Start Assist 

• Aero Kit 

• 6.1 "Display Audio Video System with nanoe™ 

• Shark Fin Antenna 

Driver and Front Passenger Seatbelt Reminder 


Memiliki semua fitur dari 
Honda BR-V tipe S MT ditambah 


Memiliki semua fitur dari 
Honda BR-V tipe E CVT ditambah 


'Tersedia tipe ECVT dengan fitur VSA, HSA& Assistant Seatbelt Reminder 

































































